Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



PUSPENDIK 

BALITBANG 


ERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 


DINAS PENDIDIKAN 
PROVINSI JAWA BARAT 


SANGAT RAHASIA 


BAHASA INDONESIA SD/Ml 


UJIAN SEKOLAH/MADRASAH 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

















lownload Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


i 


DOKUMEN NEGARA 

1 

P1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Mata Pelajaran 
Jenjang 


MATA PELAJARAN 

: Bahasa Indonesia 
: SD/Ml 


nBBBrapgRK — 1 —- wwg 

WAKTU PELAKSANAAN 

. ■■Ad-yk 

Hari/Tanggal 

: Senin, 15 Mei 2017 


Jam 

: 08.00-10.00 



1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


PETUNJUK UMUM 


S&ttHi 


Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Uji 
(LJUS/M) yang tersedia dengan menggunakan pensil 2 


nS' 

Jjian Sekolah/Madrasah 
;il 2B sesi 


sesuai petunjuk di 


LJUS/M. 

Berilah tanda silang di depan nama mata ujian dan pilihan jawaban A, B, C, 
atau D yang Anda anggap benar pada LJUS/M. 

Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap 
lembar soal memiliki nomor paket yang sama dengan nomor paket yang 
tertera pada cover. 

Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 
jelas, rusak, atau tidak lengkap. 

Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 

Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 4 (empat) 
pilihan jawaban. 

Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 



SELAMAT MENGERJAKAN 



BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 






























Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

3 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Bacalah teks bacaan berikut untuk men jawab soal nomor 1,2, dan 3 


Makna Warna pada Tubuh Ikan 

Ikan menggunakan wama-wama ditubuhnya sebagai alat komunikasi, 
misalnya untuk memperingatkan pemangsa seperti ikan-ikan predator agar 
tidak mendekat karena ia beracun. Bentuk ini bisa kita lihat pada ikan buntal 
tanduk yang berwarna mencolok dengan pola dan bintik-bintik merah, biru, 
kuning atau biru. 

Cara yang hampir sama digunakan oleh ikan gobi bermata ketam 
(Signigobus Biocellatus) dan ikan kambing (Pomacenthus Imperator). Ikan 
gobi mempunyai tanda mata ganda disiripnya. Saat diserang ia akan 
memperlihatkan “mata” tersebut untuk menakut-nakuti penyerangnya hingga 
pergi menjauh. Ikan kambing memiliki warna sangat menyala. Warna tersebut 
digunakan untuk menakut-nakuti pesaing yang berada di wilayah yang 
dijaganya. 

Selain memberi peringatan, warna pada ikan-ikan juga digunakan untuk 
menarik pasangannya. Ketika menunjukkan warna khasnya yang indah, pasangan 
akan berdatangan menghampiri. 

Majalah Bobo 

Vcr 

Kalimat utama yang sesuai dengan paragraf pertama adalah .... 

A. Ikan menggunakan warna-warna ditubuhnya sebagai alat komunikasi. 

B. Ikan menggunakan warnanya untuk menandai wilayah yang dijaganya. 

C. Ikan menggunakan warnanya untuk menakuti pesaing. 

D. Ikan menggunakan warnanya untuk memberi peringatan. 

Ide pokok yang sesuai dengan paragraf kedua adalah .... 

A. Fungsi mata ikan gobi dan kambing.. 

B. Fungsi sirip ikan gobi dan kambing. 

C. Fungsi warna pada ikan gobi dan kambing. 

D. Fungsi racun pada ikan gobi dan kambing. 


3. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah .... 

A. Ikan gobi mempunyai tanda mata ganda di siripnya. 

B. Ikan menunjukkan warnanya supaya pasangannya berdatangan 

C. Ikan menunjukkan warna khasnya jika pasangannya berdatangan. 

D. Ikan menunjukan warnanya untuk memberikan peringatan terhadap 
mangsanya. 


4. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ketiga adalah 

A. Kapan ikan tanduk dapat menyerang mangsanya? 

B. Mengapa semua jenis ikan memiliki warna? 

C. Apa fungsi lain dari warna yang dimiliki ikan? 

D. Siapa yang memelihara ikan kambing? 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


O, 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 




















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

4 

P1 

SANGAT RAHASIA 

1 BAHASA INDONESIA SD/Ml 




f 



5. Bacalah teks berikut! ___ 

Air sangat penting bagi kehidupan manusia disegala bidang. Manfaatnya sangat 
banyak dan langsung dapat dirasakan oleh manusia itu sendiri. Diantaranya 
untuk keperluan hidup sehari-hari, pertanian, peternakan, perkebunan, 
perdagangan, industri, pelayaran, dan keperluan umum lainnya. 


Berdasarkan paragraf tersebut, hal yang mungkin terjadi jika tidak ada air 
adalah .... 


A. tidak ada kehidupan 

B. diganti dengan tisu basah 

C. makhluk hidup kehausan 

D. kebakaran sulit dipadamkan 

6. Perhatikan teks dan tabel informasi berikut! 






Awal semester Guru PJOK selalu mengecek pertumbuhan siswa setiap 
kelasnya. Mulai dari tinggi dan berat badan setiap siswa. Setelah selesai 
mengecek, data yang terkumpul untuk seluruh siswa kelas VI yaitu, 2 siswa 
yang berat badannya 32 kg dan tingginya 110 cm, 4 siswa yang berat badannya 
35 kg dan tingginya 115 cm, 5 siswa yang berat badannya 42 kg dan tingginya 
120 cm, 12 siswa yang berat badannya 49 kg dan berat badannya 125 cm. 


No 

Jumlah Siswa 

Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan (cm) 

1 


32 

110 

2 

4 

... 

... 

3 

5 

42 

120 

4 

12 

49 

125 


Informasi yang tepat untuk melengkapi tabel berdasarkan paragraf tersebut 
adalah .... 

A. 32 kg dan 110 cm 

B. 35 kg dan 115 cm 

C. 42 kg, dan 120 cm 

D. 49 kg dan 125 cm 


BIN-SD/MI-P 1 -09-2016/2017 


1 jlak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


__ ■> / t flfTt T 





















tf&m 


Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

5 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDON1 

ESIA SD/MI 


7. Perhatikan teks berikut! _ 

Ani adalah anak sulung Pak Omo. Ani duduk di bangku kelas VI. Ani 
memiliki dua orang adik yang masih kecil yaitu Heru dan HanaMeskip un Ani 
berasal dari keluarga tidak mampu, ia tidak pernah putus asa. Ia rajin belajar 
sehingga menjadi bintang kelas. Ani bercita-cita ingin menjadi peugaha 
sukses yang mempunyai banyak perusahaan._ 


8. 


Makna kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah .... 

A. tidak punya kemauan 

B. selalu berubah harapan 

C. tidak memiliki harapan 

D. tidak memiliki ikatan 

Bacalah teks percakapan berikut! rZ> 

Naila : “Bu, aku mendapat juara 1 lomba menulis cerita pendek, lho!” 
Ibu : “Wah, selamat, ya, Na! Kamu memang hebat. Ibu bangga kepada 
mu, Na.” 


Topik percakapan di atas adalah .... 


restasin 


w 


ya. 


Kegembiraan Naila atas prest 
Penghargaan atas prestasi Naila. 
Harapan ibu terhadap prestasi Naila. 
kebanggaan ibu terhadap prestasi Naila. 


Perhatikan iklan b 





Sumber httns://w\vw.ueoule.co.id 


-J3 '• 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


o, 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 










Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

6 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Kalimat yang sesuai dengan isi iklan tersebut adalah .... 

A. Hemat air tanah karena setetes air tanah yang bersih berguna untuk 
generasi kita yang sekarang 

B. Hemat air tanah karena setetes air tanah yang bersih berguna untuk 
kehidupan generasi yang akan datang 

C. Hemat air tanah karena setetes air tanah yang bersih tidak berguna 
untuk kehidupan generasi yang akan datang 

D. Hemat air tanah karena setetes air tanah yang bersih tidak 
dibutuhkan oleh generasi yang akan datang 


1 0. Bacalah laporan berikut! _ 

Hari Sabtu, 17 Desember 2016 SDN Pengadilan mengadakan pentas seni siswa. 

Pentas seni yang ditampilkan antara lain cipta baca puisi, seni tari, menyanyi, 
permainan alat musik dan pentas drama. Orang tua dan siswa sangat berantusias 
mengikuti pentas seni tersebut, kepala sekolah yang turut hadir sekaligus 
membuka acara pentas seni tersebut mengatakan bahwa sangat berbangga hati 
dan mendukung penuh acara tersebut dalam rangka menyalurkan minat dan 
bakat siswa. 


Isi dari laporan tersebut adalah .... > 

A. Pada tanggal 17 Desember 2016 komplek SDN Pengadilan 
mengadakan pentas seni siswa dalam rangka mencari bakat siswa 
Orang tua dan siswa sangat antusias diselenggarakannya pentas seni 
siswa karena dapat menyalurkan minat dan bakatnya. 

Pentas seni yang ditampilkan adalah cipta baca puisi siswa, seni tari, 
menyanyi, permainan alat musik dan pentas drama. 

Pada tanggal 17 Desember 2016 SDN Pengadilan mengadakan 
pentas seni siswa dalam langka menyalurkan minat dan bakat siswa. 


B. 


C. 


D. 


11. Bacalah teks pidato berikut! 


Anak-anak yang bapak banggakan, bangsa kita dikenal dengan keragaman 
budaya. M,salnya bentuk bangunan rumah adat, kesenian, tarian, pakaian adat, 
suku bangsa, bahasa dan adat istiadat. Semua itu merupakan kebhinekaan yang 
harus selalu d, junjung. Saling menghargai menjadi harga mati di bawah 
naungan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. 


Hak C ipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BI N-SD/M l-P I -09-2016/2017 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

7 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


Isi penggalan pidato tersebut, kecuali .... 

A. Indonesia kaya akan kebudayaan dan kesenian yang beraneka ragam 

B. Saling menghargai dalam naungan bangsa yaitu Bhineka Tunggal 
Ika. 

C. Kebhinekaan menjadi nilai yang harus di junjung oleh bangsa lain 

D. Kebhinekaan yang harus selalu di junjung dengan saling 
menghargai 

12. Perhatikan teks berikut! __ 


Hari kamis tepatnya tanggal 9 Maret 2017 aku bersama keluarga mau 

pergi ke Bandung untuk berkunjung ke rumah saudara. Rencananya Awal 
pemberangkatan dari Kota Tasikmalaya naik bus, berhenti di Terminal 
Cicaheum. Dilanjutkan naik angkot menuju rumah saudara yang berlokasi di 
Pasteur. Namun rencana itu akhirnya tertunda dikarenakan sopir angkot dan 
taksi di Kota Bandung mogok berjamaah. Mereka menuntut dihapuskan izin 
ojeg dan taksi berbasis aplikasi. Alhasil Kota Bandung pada saat itu bagaikan 
kota mati. 

r . ..v 

Teks tersebut merupakan jenis paragraf, 


A. deskripsi 

B. argumentasi 

C. narasi 

D. eksposisi 


13. Perhatikan tabel kode telepoi 

n berikut! 




No. 

Kode Area 

Kota/Kabupaten 

1 

022 

* 

Kota dan Kab. Bandung 

_ 

2 

0262 

Kab. Garut 

3 

0263 

Kab.Cianjur 

4 

0265 

Tasikmalaya, Banjar, Ciamis 


Wina berasal dari Kota Tasikmalaya. Namun, saat ini Wina sedang berada di 
Kota Bandung melaksanakan tugas belajar sebagai mahasiswa. Wina akan 
menghubungi ibunya di rumah. Nomor telepon yang harus dihubungi oleh Wina 
adalah.... 

A. 022-111333 

B. 0262-111333 

C. 0263-111333 

D. 0265-111333 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


© 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 




















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

8 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

1 BAHASA INDONESIA SD/MI 


14. Bacalah kedua teks berikut! 

Teks 1 

Kemis nyunda merupakan sebuah gerakan yang telah digaungkan oleh Kota 
Tasikmalaya. Setiap hari Kamis warga Kota Tasikmalaya selalu memakai 
pakaian adat sunda. Laki-laki memakai pakaian pangsi sedangkan perempuan 
memakai baju kebaya. Gerakan ini bertujuan memperkenalkan dan 
melestarikan Budaya Sunda sekaligus mengajak kepada generasi muda untuk 
mencintai Budaya Sunda sebagai salah satu budaya Indonesia. 

Teks 2 


Kota Tasikmalaya kaya akan hasil kerajinan. Mulai dari payung geulis, kelom 
geulis, dan batik. Hasil kerajinan ini tidak hanya terkenal di dalam negeri, tapi 
juga sampai ke luar negeri. Salah satu faktor banyak orang yang menyukainya 
karena mencerminkan hasil budaya bangsa yaitu Indonesia. 

Persamaan dari kedua teks tersebut adalah .... 

A. Hasil kerajinan Kota Tasikmalaya. ^ ♦ 

B. Kota Tasikmalaya mencintai budaya sunda. 

C. Kebudayaan yang ada di Indonesia. 

D. Budaya Sunda sebagai budaya Indonesia. 



15. Cermati paragraf instruksi berikut! __ 

Halaman sekolah sangat kotor. Sampah berserakan di setiap, sudut 
taman. Hal itu menyebabkan rasa yang kurang menyenangkan. Halaman 
sekolah harus segera dibersihkan. _ 


Tanggapan yang sesuai dengan paragraf instruksi tersebut adalah ... 

A. Anak-anak sangat peduli dengan kebersihan. 

B. Anak-anak rajin menjaga kebersihan. 

C. Anak-anak kurang peduli dengan kebersihan. 

D. Anak-anak selalu membuang sampah pada tempatnya. 

16. Cermati paragraf berikut! ___ 

Tanaman bunga itu mudah mati. Sehari saja tidak disiram, daunnya 
mulai tampak layu. Oleh sebab itu, kalian harus rajin menyirami bunga di 
kebun sekolah kita. Lakukan dengan rutin dan benar! _ 


Makna kata yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah .... 

A. teratur dan tetap 

B. secara terus menerus 

C. benar dan tidak berhenti 

D. setiap saat dan cukup 


BIN-SD/MI-PI -09-2016/2017 


C 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

9 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDON1 

ESIA SD/Ml 


17. Cermati paragraf berikut! _ 

Telinga merupakan salah satu alat indra kita. Alat indra ini, terutama 
di bagian dalam, memerlukan perawatan ekstra hati-hati. Harus dibersihkan 
secara rutin dan dilakukan dengan hati-hati. Jadi, bersihkan telinga dengan 
menggunakan alat yang standar. _ 

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ... 

A. Setiap hari kita harus membersihkan telinga terutama bagian dalam 

B. Kita tidak boleh membersihkan telinga dengan alat sembarangan. 

C. Membersihkan telinga sebaiknya dilakukan berkali-kali setiap hari. 

D. Telinga kita mudah terserang penyakit yang bersumber dari udara. 


18. Cermati teks petunjuk penggunaan alat berikut! 


?s7 


Prosedur menggunakan remote untuk televisi. 

(1) Sambungkan steker dengan stop kontak! 

(2) Tekan tombol on/off untuk menyalakan televisi Anda! 

(3) Pilih chtmnel yang Anda inginkan! 

(4) Atur volume suara televisi. 

(5) Matikan dengan menekan tombol on/offjika telah selesai menontonnya. 


Pernyataan yang sesuai dengan teks prosedur tersebut adalah ... 

A. Tombol ow/oj^berfungsi untuk menyalakan dan mematikan televisi. 

B. Volume diatur setelah steker disambungkan dengan stop kontak. 

C. Channel dipilih dengan cara menekan tombol on pada remote. 

D. Televisi dimatikan dengan cara mencabut steker dari stop kontak. 

19. Perhatikan pantun berikut ! 

Jika mau membeli sukun 
beli saja di kota Blitar 
Kalau anda rajin dan tekun 
pastilah menjadi anak yang pintar 


Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah.... 

A. nasihat supaya pintar 

B. himbauan membeli sukun 

C. anjuran ke kota Blitar 

D. cara menjadi pintar 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 







Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 


SANGAT RAHASIA 


P1 


BAHASA INDONESIA SD/M| 


Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 20,21,22, dan i 23 

Anisa seorang gadis kecil yang hidup di sebuah desa. Ayahnya 
seorang pcngembala domba dan ibunya seorang penjual kayu bakar di 
pasar. Anisa dan keluarganya hidup sederhana di desa itu. 

Suatu malam, saat makan malam di rumahnya, ayah dan ibunya 
bercerita tentang kesusahan mereka. Domba-domba ayah menjadi kurus 
karena musim kemarau yang panjang, tidak ada rumput yang dapat hidup 
di tanah yang kering. Sehingga ayah tidak bisa menjual domba-domba itu 
dengan harga yang tinggi.Ibu juga sulit menemukan lagi batang kayu untuk 
dijual. Semua pohon mati dan padang rumput menjadi gersang. 

Persediaan makan mereka sudah berkurang karena ayah dan ibunya 
sudah tidak mampu membeli makanan. Mendenga&^emua itu Anisa 
menangis saat menjelang tidur dan bergumam dalam hati “Apa yang 
dapat kulakukan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik”. Anisa 
berdo’a kepada Tuhan supaya turun hujan, keesokan harinya Anisa dan 
kedua orang tuanya gembira karena hujan yang mereka nantikan turun. 

-- 1 

20. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah .... 

A. Kita harus membiasakan hidup sederhana 

B. Bekerja keras dan berdoa dalam menjalani hidup 

C. Seorang anak tidak sepantasnya mengeluh 

D. Kebaikan anak terhadap orang tua dibalas oleh Tuhan 

21. Latar cerita tersebut adalah .... 

A. hutan 

B. kota 

C. desa 

D. pasar 


22. Sifat Anisa dalam cerita tersebut adalah .... 

A. mandiri 

B. patuh 

C. penyayang 

D. cerdas 

23. Tema cerita tersebut adalah.... 

A. tidak kenal menyerah 

B. keluarga sejahtera 

C. menjalin pesahabatan 

D. jiwa kepahlawanan 

l|v 

§||r ■ - 

BIN-SD/MI-P1-09-2016/2017 "’l lak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


dokumen negara 

1 1 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

1 BAHASA INDONESIA SD/MI 


24. Perhatikan syair berikut! 


Jika ananda tumbuhlah besar 
Tutur dan kata janganlah kasar 
Janganlah seperti orang sasar 
Banyaklah orang menaruh gusar 


Maksud syair tersebut adalah .... 

A. jangan bertutur kata yang kasar karena banyak orang yang tidak 
akan menyukai kita 

B. jangan bertutur kata yang kasar karena banyak orang yang akan 
menyukai kita 

C. jangan berprilaku kasar karena banyak orang yang tidak akan 
menyukai kita 

D. jangan berprilaku kasar karena dikhawatirkan akan seperti orang 
yang sasar 

ncv 

25. Makna kata yang dicetak tebal adalah .... 

A. orang besar 

B. orang bijak 

C. orang kasar 


D. orang gila 






BIN-SD/M l-P 1 -09-2016/2017 


°Huk Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

12 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Cerita berikut untuk menjawab soal nomor 26 s.d. 30. 

Kisah Pemulung yang Jujur 


Pak Ilham adalah pemulung yang sangat rajin bekerja. Ia harus 
menghidupi empat orang anaknya yang masih kecil. Setiap hari, ia harus 
pergi memulung untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Walau tak 
seberapa yang didapatkan setiap harinya, ia selalu bersyukur. Dalam 
hatinya, ia ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menghidupi 
keluarganya seperti kebanyakan orang lain. 

Suatu pagi, ia bergegas memulai pekerjaannya. Ia menuju sebuah 
pasar yang dekat dengan gubuk tempat tinggalnya. Tiba-tiba ”Bluuk..!” 
Ada sebuah tas jatuh di depannya. Dipungutnya tas itu lalu ia berteriak 
kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor. 

”Ibu...ibu... tas ibu jatuh...!”, teriaknya. Spontan ibu muda yang 
dibonceng tadi menoleh ke belakang. Tukang ojek pun berhenti dan si ibu 
muda tadi berlari menuju Pak Ilham. ”Heh.. kaimK mau mencuri ya!” 
Teriak ibu tadi. ”Maaf bu, tas ibu ini tadi terjatuh dan saya memungutnya 
untuk saya kembalikan,” kata Pak Ilham dengan jujur. ”Ah aku tidak 
percaya, mana ada pencuri mengaku.” si ibu muda naik pitam. Beruntung 
ada seorang guru yang lewat dan memperhatikan sedari tadi. ”Maaf Bu, 
Bapak ini memang benar, ia memungut dan mengembalikannya kepada 
Ibu. Seharusnya Ibu berterima kasih kepada Bapak ini.” Tanpa basa-basi, 
ibu itu langsung pergi tanpa sepatah kata. 

Guru tadi merasa iba dengan Pak Ilham dan Pak Ilham diajak ke 
rumah guru tersebut. Akhir cerita, melihat kejujuran hati si pemulung ini, 
guru tadi mengajak Pak Ilham bekerja sebagai penjaga sekolah di tempat ia 
bekerja. __ 

26. Maksud kalimat bercetak miring dalam kutipan cerita tersebut adalah ... 

A. Dengan marah, ibu itu meninggalkan mereka. 

B. Ibu itu pergi dengan sikap tidak sopan. 

C. Setelah pamit pada Pak Ilham, ibu itu pergi begitu saja. 

D. Ibu pemilik tas pergi setelah memarahi Pak Ilham. 

27. Perilaku yang dapat diteladani dari tokoh Pak Ilham pada cerita tersebut adalah .... 

A. bekerja keras setiap hari demi keluarganya 

B. mengembalikan tas yang bukan miliknya 

C. datang tepat waktu ketika masuk kerja 

D. tabah dalam menghadapi kesulitan hidup 


CO 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-PI -09-2016/2017 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 



dokumen negara 


\ SANGAT RAHASIA 

L —- BAHASA INDONESIA SD/MI 

28. Apa yang terjadi jika Pak Ilham bukan orang yang jujur? 

A. Tas itu tidak kembali kepada pemiliknya. 

B. Menyerahkan tas itu ke kantor polisi. 

C. Memberikan tas itu pada orang lain. 

D. Membiarkan tas itu di pinggir jalan. 

29. Nilai moral yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah_ 

A. bekerja keras untuk memperoleh uang 
B- juj ur dan bersyukur dalam bekerja 

C. tanpa kenal waktu dalam bekerja 

D. tidak ingkar bila mempunyai janji 


P 1 


30. Simpulan yang tepat untuk cerita tersebut adalah ... 

A. Menolong orang yang sedang kesulitan akan mendapat balasan dari 
orang lain. 

B. Bantuan yang diberikan kepada seseorang belum tentu diterima 
dengan baik. 

C. Seseorang yang memberikan 
bermanfaat. 

D. Pekerjaan yang tidak layakpun dapat menghasilkan uang untuk 
keluarga. 

31. Bacalah percakapan di bawah ini! _ 

Hadi : Rud , besok kita mancing di sungai, yuk! 

Rudi : .... 

Hadi : Pakai pancingku saja. Aku punya dua,kok. 

Rudi : Baiklah! 



kerjaan kepada orang lain sangat 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah .... 

A. Boleh! Pukul berapa kita berangkat,Had? 

B. Boleh!, Tapi aku tidak punya pancing. Had. 

C. Boleh! Bersama siapa kita berangkat, Had? 

D. Boleh, Tapi aku pulang dulu, Had. 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 






Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMLN NEGARA 


SANGAT RAHASIA 


1 P1 I 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


32. Bacalah petunjuk berikut ini!___ 

1. Tuangkanlah cairan anti nyamuk ke alat semprot. 

2. Pompalah alat semprot ke arah tempat-tempat yang diduga menjadi 
sarang nyamuk 

3. Bukalah segel botol berisi cairan anti nyamuk 

4. Segera cuci tangan selesai menyemprot__ 


Urutan cara menyemprot sarang 

A. (3) - (1) - (4) - ( 2) 

B. (3) - (1) - (2) - (4) 

C. (3) - (2) - (4) - (1) 

D . (3) - (4) - (1) - (2) 


33. Bacalah petunjuk berikut! 


nyamuk yang tepat adalah .... 


»• 




1 . 

2 . 

3. 

4. 


Bersihkan sepatu kulit dengan kain bersih . 
Buka tutup semir sepatu. 

jr \x 

Gosok sepatu sampai mengkilat. 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah .... 

A. oleskan semir sepatu pada bagian bawah sepatu 

B. oleskan semir krim ke permukaan sepatu 

C. siapkan sikat sepatu yang sudah biasa dipakai 

D. tutup kembali semir sepatu dengan rapat 


34 . Bacalah paragraf di bawah ini! _ 

Sesungguhnya sampah itu juga berguna. Sampah itu ditimbun di 
sawah atau di kebun. Setelah bercampur dengan tanah sampah itu akan 
menjadi pupuk.... 


Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah .... 


A. 

kompos 

B. 

kandang 

C. 

urea 

D. 

buatan 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 











Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


dokumen negara 


SANGAT RAHASIA 


35. Perhatikan pantun berikut! 


15 


P 1 


BAHASA INDONESIA SD/MI 


sawah dibajak tanah pun subur 
Jangan cepat merasa puas 
tetap belajar agar negeri makmur 


Kalimatyang tepat untuk melengkapi kutipan pantun tersebut adalah 

A. Petani mencangkul tanah gembur 

B. Petani bekerja di sawah luas 

C. Kita berlari ke padang luas 

D. Sebelum dimasak cucilah beras 


36. Perhatikan kalimat acak berikut! 










(1) Suatu siang di pusat pertokoa/^ktu menunjukkan pukul' 

(2) Orangorang segera berlari menuju sumber suara yang keras 

(3) Cuaca yang panas itu dikejutkarf oleh bunyi seperti denti 
bom. 

(4) Mereka berusaha mengevakuasi pengemudi yang syok di c 
mobil. 

(5) Ternyata ada sebuah mobil aedyang jatuh menukik da 
balkon pelataran parkir dan menimpa mobil di bawahnya. 




Urutan kalimat yang tepat agar menjadigpaf yang padu adalah ... 

A. (1)-(3)-(5)-(2)-(4) 

B. (1)-(3)-(2)-(5)-(4) 

C. (1)-(3)-(4)-(5)-(2) 

D. (3) - (1) - (4) - (2) - (5) 


. 

i#**. 


BIN-SD/MI-P1-09-2016/2017 


J Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

16 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


37. Amati gambar berikut! 



Iklan yang tepat untuk menawarkan benda 
dalam gambar tersebut adalah .... 

A. Tas pantas untuk dibeli dan dipakai 

B. Belilah tas dengan harga yang pas 

C. Inilah tas kelas atas yang murahan 

D. Tas berkualitas, pas untuk Anda! 


38. Bacalah teks berikut! 


Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 19.00 WIB 
Kampung Cikeas Ciakar Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum 
Kota Tasikmalaya disapu angin puting beliung. Musibah ini juga 
disertai hujan dan petir yang mengakibatkan salah satu pohon tumbang 
dan menimpa rumah warga. 

Warga sempat merasa panik, namun beruntung kejadian itu tidak 
berlangsung lama. Meskipun tidak memakan korban jiwa, kerugian 
ditaksir sekitar 15 juta. 

ungkapi pars 


Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 

A. Akibatnya, bagian atap genteng rumah warga tersebut rusak parah. 
Sehingga, musibah itu telah mengakibatkan korban jiwa. 

Musibah itu tidak memakan korban jiwa dan kerugian material. 

Pohon tumbang itu menelan salah seorang korban jiwa dari warga 
Ciakar. 


B. 

C. 

D. 


^ . 




39. Amati gambar berikut! 

Deskripsi yang sesuai dengan gambar hewan tersebut 
adalah.... 

A. Hewan pemakan tumbuhan ini memiliki warna 
tubuh belang hitam dan putih. Penampilannya 
tampak mirip dengan kuda. 

B. Inilah hewan buas yang menyerupai kucing 
berukuran lebih besar. Tubuhnya belang-belang 
dan selalu hidup di hutan. 

^ berkaki empat dan tergolong 

er lvora. Ciri khas hewan ini memiliki leher 
panjang yang menjulang tinggi. 

D. Mamalia terbesar darat ini memiliki belalai yang 

panjang. Hewan ini pun memiliki gading dan 
telinga yang lebar 



BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 


<D 

Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 














Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


dokumen negara 

17 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


40. Bacalah teks pidato berikut! 


Saudara-saudaraku tercinta, marilah kita menjaga semangat 
persatuan antar sesama bangsa. Sebagai generasi muda kita jangan 
sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah 
belah kita. Apabila kita sudah terpecah, maka pihak lain akan masuk 

dengan mudah dan mengambil alih bangsa ini.jangan lagi ada 

perselisihan antar suku dan agama karena sesungguhnya kita adalah 
satu yaitu Bangsa Indonesia. 


K 




Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut dalah .... 

A. Sebaiknya, perpecahan yang muncul itu kita hadapi masing-masing 
dengan gagah berani. 

B. Oleh karena itu, Marilah kita tunjukkan perbedaan-perbedaan 
bangsa ini yang beraneka ragam. 

C. Akankah kita biarkan pihak lain memecah belah semangat persatuan 
dan kesatuan yang sudah ada? 

D. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan 
yang sempat hilang dari dalam diri kita. 


41. Perhatikan teks berikut! 


Setiap hari Lia selalu membaca buku. Sudah menjadi kebiasaan, sehari 
tanpa membaca, perasaan Lia tidak menentu. Pantaslah jika Lia dijuluki 
oleh teman-temannya.... 


Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 


A. 

kutu sekolah 

B. 

kutu buku 

C. 

ratu buku 

D. 

sampul buku 


€> 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-P1 -09-2016/2017 

















Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

18 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/MI 


42. Perhatikan kalimat acak berikut! 


(1) Kolam renang ini berlatar perkebunan teh yang begitu hijau dan 
menjadi pemandangan yang sangat indah. 

(2) Karena terletak di perbukitan, hawanya yang sejuk menjadi daya 
tarik tersendiri bagi para wisatawan. 

(3) Di Kecamatan Cigalontang terdapat wisata kolam Bukit Kacapi. 

(4) Tak aneh, tempat ini banyak dikunjungi terutama pada hari libur. 


Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah 


lpsi ya 

> 

nCt 

43. Cermati kalimat-kalimat petunjuk berikut! _ 


A. (3) - (1) - (2) - (4) 

B. (2)-(3)-(1)-(4) 

C. (3) - (1) - (4) - (2) 

D. (4) - (2) - (3) - (1) 



Cara membuat telur asin 

(1) Balurlah telur pilihan itu dengan adonan garam dan abu gosok! 

(2) Pilihlah telur itik yang bagus, kemudian cucilah sampai bersih! 

(3) Ambil dan cucilah kembali, kemudian kukus hingga matang! 

(4) Biarkan telur yang telah dibaluri tersebut selama 12 hari. 


Susunan yang tepat untuk petunjuk tersebut adalah .... 

A. (1) — (2) — (3) — (4) 

B. (3) - (1) - (2) - (4) 

C. (2)-(4)-(1)-(3) 

D. (2) - (1) - (4) - (3) 


44. Cermati kalimat-kalimat laporan berikut! 


(1) Penelitian dilakukan pada tanggal 8-10 Agustus 2016. 

(2) Siswa kelas VI SD Merah Putih melakukan pengamatan tentang 
kebersihan Sungai Brantas. 

(3) Sungai terlihat kotor dan tidak sehat lagi karena tercemar limbah 
pabrik. 

(4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Sungai Brantas sangat 
memprihatinkan. 


© 


Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 


BIN-SD/MI-PI -09-2016/2017 














Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

19 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/Ml 


Susunan laporan yang tepat agar menjadi paragraf padu adalah .... 

A. (2) - (1) - (4) - (3) 

B. (2) - (4) - (1) - (3) 

C. (3) - (2) - (4) - (1) 

D. (3)-(1)-(2)-(4) 


45. Perhatikan teks berikut! 


Hampir setiap hari libur, taman kota dan alun-alun Kota 
Tasikmalaya selalu dipadati oleh masyarakat. Terlebih lagi pada (1. 
masa) liburan sekolah, masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah 
memadati (2. area) tersebut. Mereka berdatang kesana sekedar 
menikmati keindahan kota sekaligus memanjakan lidah untuk mencicipi 
(3. kuliner) (4. has) Kota Tasikmalaya. 


Kata yang salah penggunaannya pada pa 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 




tersebut adalah 


46. 


Penulisan kalimat yan 
A. Kita ha 


it yang tepat se 

hormat ke pada orang tua. 
alam maupun di luar ruangan sama sesaknya, 
it itu tela 


sesuai kaidah ejaan yang benar adalah .. 


B. Di d 

C. Surat itu telah saya terima dari pada Pak Pos. 

D. Dikantor sudah banyak tamu yang menunggu. 


47. Menurut panitia perlombaan itu diikuti oleh Roni Budi dan Yuda. 

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut seharusnya adalah 


A. 

B. 

C. 

D. 


Menurut panitia, perlombaan itu diikuti oleh Roni, Budi, dan Yuda. 
Menurut panitia: perlombaan itu diikuti oleh Roni, Budi dan Yuda. 
Menurut panitia, perlombaan itu diikuti oleh Roni, Budi dan Yuda. 
Menurut panitia; perlombaan itu diikuti oleh Roni, Budi dan Yuda. 


s. 


BIN-SD/MI-l’1-09-2016/2017 


°Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 













Download Ribuan Bank Soal Matematika di: www.m4th-lab.net 


DOKUMEN NEGARA 

20 

P 1 

SANGAT RAHASIA 

BAHASA INDONESIA SD/M1 


48. Pabrik itu banyak (kerja) penduduk di daerah sekitarnya. 

Penulisan kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut seharusnya 
Adalah .... 

A. pekerjaan 

B. mempekerjakan 

C. dikerjakan 

D. mengerjakan 

49. Cermati paragraf berikut! __ 

Bintang dan Anugerah mengikuti acara ”Dokter Cilik 2016”. Acara 
tersebut dilaksanakan di puskesmas pemuda, Surabaya, pada hari sabtu, 

20 agustus 2016. Para peserta, termasuk Bintang dan Anugerah diberi 
pengetahuan dasar tentang cara hidup sehat di sekolah, di rumah, dan 
lingkungannya. _ 

Perbaikan ejaan untuk kalimat bercetak miring tersebut adalah ... 

A. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pemuda, Surabaya, pada 
hari sabtu, 20 agustus 2016. 

B. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas pemuda, Surabaya, pada 
hari Sabtu, 20 Agustus 2016. 

C. Acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Pemuda, Surabaya, pada 
hari Sabtu, 20 Agustus 2016. 

D. Acara tersebut dilaksanakan di puskesmas pemuda, Surabaya, pada 
hari sabtu, 20 agustus 2016. 

50. Cermati paragraf berikut!_ 

Siswa kelas VI SD Mekar Sari mendapat tugas mengamati pasar ikan. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah pulang sekolah pada hari Sabtu. 
Pasar yang diamati terletak di pinggir jalan. Mereka memperhatikan para 
penjual-penjual meletakkan barang dagangannya di dekat jalan raya. 
Akibatnya jalan macet, becek, dan bau. 

Perbaikan kalimat bercetak miring agar membentuk tata kalimat yang benar 
adalah ... 

A. Mereka memperhatikan para penjual dan meletakkan barang 
dagangannya di dekat jalan raya. 

B. Mereka memperhatikan para penjual yang meletakkan barang 

dagangannya di dekat jalan raya. 

C. Semua penjual diperhatikan umumnya meletakkan barang 
dagangannya di dekat jalan raya. 

D. Ketika diperhatikan, penjual meletakkan barang dagangannya di 
dekat jalan raya. 


B1N-SD/MI-P1 -09-2016/2017 Hak Cipta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 






